Membaca Al Qur-an 

Shalat Tahajjud dan Keutamaannya 


Ayat Mengenai Perintah Sholat Tahajud Dalam Al Quran surah Al Israa': 79 : 


'S- * " " ♦ 

UliLo dl jj dlia xj ^1 di) HisL) dj J4D! 


"dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 
tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji." 


Di dalam a!-Qur'an telah banyak disebutkan tentang keutamaan shalat 
Tahajud, salah satunya seperti dalam surah Adz Dzariyaat: 15-18 


3j U (\o) j$±L§ OdS- ^ b\ 

65441 Lo jjj! ^0 l$j£ (n) dJJi jiS 

M) ^^JjOailaO (oii (w) 


" Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan 
mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka 
sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, di dunia mereka sedikit 
sekali tidur diwaktu malam, dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar." 



Dan ayat-ayat lain dalam Al Quran yang menyiratkan keutamaan shalat tahajud ini. hal yang 
istimewa dalam shalat Tahajjud, adalah bahwasanya sholat tahajjud adalah satu-satunya 
shalat sunnah yang perintahnya terdapat langsung dalam Al Qur'an. Hal ini mengisyaratkan 






kedudukan tinggi yang memiliki derajat yang hampir setara dengan shalat wajib, bahkan 
menurut sebagian ulama pada masa Rosulullah SAW sholat tahajjud adalah wajib, 
sehingga pada akhirnya akhirnya menjadi sunnah, setelah turun surah Al Mujammil: 


Firman Allah SWT: 


Sj ,§1 1 $\ dJLsu , J-dJI 

6! ^ vlbii- jdiui 6*3^* JjjJ <4^ 

hh.s^ ^4^ ^ 5!»^41 ^ jjjl 

gj o ♦♦o " ^ ♦♦ " 

^1 4 JI ^ OjAdJI^ ^jJLoJI 3jJ i ^44 4-31 J-22J9 viljj _pi!3 

b\>3ik 


Artinya: "(1) Hai orang yang berselimut (Muhammad), (2) bangunlah 
(untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (3) 
(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, (4) atau lebih 
dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan. (5) 
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. 
(6) Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk 
khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. (7) Sesungguhnya kamu 
pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). (8) Sebutlah 
nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. 
(9) Dia-lah Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung". [QS. Al- 
Muzammil (73): 1 - 9] 


Rasul SAW bersabda: 



"Kerjakanlah shalat malam, karena shalat malam itu kebiasaan orang-orang yang shaleh 
sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada TUHAN kalian, juga 
sebagai penebus pada segala kejahatan (dosa) mencegah dosa serta dapat 
menghindarkan penyakit dari badan (HR.Imam Tarmidji & Ahmad) 


Keutamaan Shalat Tahajjud: 

Diantara keutamaan-keutamaan shalat Tahajjud itu adalah sebagai berikut: 


Pertama 




Bagi orang yang mau mengerjakan shalat Tahajjud, ia akan mendapat pahala 
shalat yang paling utama setelah shalat fardhu. Sebagaiman yang telah 
dijelaskan di dalam hadist Nabi SAW yang artinya : 

" Rasullullah SAW pernah ditanya: " Shalat apakah yang paling utama setelah 
sahalat fardhu". Rasul Menjawab: "Shalat tengah malam (lail)".(HR. Jama'ah) 

kedua 

Akan menjadi orang paling dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana yang 
telah diterangkan dalam sabda Nabi. SAW yang artinya : 

"Allah paling dekat dengan hamba-Nya pada akhir pertengahan malam. Oleh 
karena itu, jika kamu sanggup untuk menjadi orang yang mengingat Allah pada 
saat itu, maka kerjakanlah". (HR.Imam Tarmidzi) 

ketiga 

Akan menjadi orang yang senantiasa selalu dicintai Allah. Sebagaimana 
sabda Nabi SAW, yang artinya : 

"Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud dan shalat yang paling 
Allah cintai adalah shalat Daud. Beliau (Nabi Daud AS) tidur setengah malam 
dan bangun untuk shalat sepertiga malamnya, lalu tidur lagi sereenam 
malamnya. Beliau juga biasa sehari puasa sehari berbuka (HR. Jama'ah) 


T 


Salat tahajjud merupakan kehormatan bagi seorang muslim, sebab mendatangkan 
kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan siang hari, menghindarkannya dari 
kesepian dialam kubur, mengharumkan bau tubuh, menjaminkan baginya kebutuhan hidup, 
dan juga menjadi hiasan surga, dunia dan akhirat, antara lain wajahnya akan memancarkan 
cahaya keimanan, akan dipelihara oleh Allah dirinya dari segala macam marabahaya, 
setiap perkataannya mengandung arti dan dituruti oleh orang lain, akan mendapatkan 
perhatian dan kecintaan dari orang-orang yang mengenalinya, dibangkitkan dari kuburnya 
dengan wajah yang bercahaya, diberi kitab amalnya ditangan kanannya, dimudahkan 
hisabnya, berjalan diatas Selain itu, salat tahajjud juga dipercaya memiliki keistimewaan 



lain, dimana bagi orang yang mendirikan salat tahajjud diberikan manfaat, yaitu 
keselamatan dan kesenangan di shirat bagaikan kilat. 

Ketika menerangkan salat tahajjud, Nabi Muhammad SAW bersabda, Salat tahajjud adalah 
sarana (meraih) keridhaan Tuhan, kecintaan para malaikat, sunah para nabi, cahaya 
pengetahuan, pokok keimanan, istirahat untuk tubuh, kebencian para setan, senjata untuk 
(melawan) musuh, (sarana) terkabulnya doa, (sarana) diterimanya amal, keberkatan bagi 
rezeki, pemberi syafaat diantara yang melaksanakannya dan diantara malaikat maut, 
cahaya di kuburan (pelaksananya), ranjang dari bawah sisi (pelaksananya), menjadi 
jawaban bagi Munkar dan Nakir, teman dan penjenguk di kubur (pelaksananya) hingga hari 
kiamat, ketika di hari kiamat salat tahajud itu akan menjadi pelindung diatas 
(pelaksananya), mahkota di kepalanya, busana bagi tubuhnya, cahaya yang menyebar 
didepannya, penghalang diantaranya dan neraka, hujah (dalil) bagi mukmin dihadapan 
Allah SWT, pemberat bagi timbangan, izin untuk melewati Shirath al-Mustaqim, kunci 
surga. 

Wallahu'alam 


Sholat tahajjud dalam alquran 

QS. As Sajdah : 16 -17 
QS.Az Zumar: 9 
QS. Al Insaan : 26 
QS. Qaaf: 40 
QS. Ath Thuur: 48 
QS. Al Furqaan : 64 
QS. Ali 'Imran : 113 


13 comments: 

^ muhammad tsulutsallaily July 19, 2015 at 2:37 PM 

n Subhanallah. Syukron ilmunya akhi. Semoga kita senantiasa berada dalam 
keistiqomahan mendirikan shalat malam....amin 

Reply 

ndye han July 30, 2015 at 5:53 AM 
Sukron akhii... semoga allah merahmati kita semua.amiin 



Reply 



despitchance August 14, 2015 at 3:18 PM 

Syukron kasiron 

Reply 


0 

O 

o 


Uripah, M.Pd October 9, 2015 at 11:23 AM 

Alhamdulillah...semoga kita senantiasa istiqomah bertahajud...amin.. 
Reply 

Unknown December 16, 2015 at 7:33 PM 

Terima kasih 

Reply 

Gojek Jakarta Driving December 16, 2015 at 7:33 PM 

Terima kasih 

Reply 



Eko Supiyandi October 2, 2016 at 12:54 PM 

Terimakasih saudaraku 

Reply 



MirzStory October 5, 2016 at 1:56 AM 
Subhanallah.. Syukron kasiron bang 
Reply 



MirzStory October 5, 2016 at 1:57 AM 

This comment has been removed by the author. 

Reply 



Farikha Umi January 22, 2017 at 8:47 PM 
MasyaAllah..terimakasih artikelnya 
Reply 



subhan arrahman March 24, 2017 at 1:38 AM 

Alhamdulillah terima lasih kawan artokel ini sangat bermanfaat bagi saya 
dan saudara2 saya. 


Reply 



Unknown June 21,2018 at 1:41 AM 

Ya Allah ya Ghafar, ampunilah segala dosaku, dan berikan aku petunjuk 
untuk lebih dekat dengan Mu, amin 


Reply 



Muslimah_pilar July 11, 2018 at 1:57 PM 
Syukron katsir.. Bermanfaat sekali 
Reply 


Add comment 



Home 


View web version 



Powered by Blogger. 





